1. Perlengkapan Yang Harus Dibawa 

a. Santri Banin (Laki-Laki) : 


No. 

Jenis Perlengkapan 

Juml 

Keterangan 

1. 

Baju Muslim (koko) 

3 

Boleh kombinasi koko panjang dan pendek, harus ada koko 
panjang warna putih 

2. 

Baju gamis ( non seragam) 

3 

Warna putih 3 dan warna bebas 1 

3. 

Jubah 

2 

Warna bebas 

4. 

Sarung 

5 

- 

5. 

Kopiah 

3 

Diantaranya warna putih (kopiah haji) / bukan peci hitam 

6. 

Sajadah 

1 

- 

7. 

Sorban 

1 

Warna bebas 

8. 

Imamah (ikat kepala) 

2 

Warna putih (panjang 1 buah & segitiga 1 buah) 

9. 

Minyak wangi 

1 

Non alkohol 

10. 

Tasbih 

1 

- 

11. 

Kaos main 

3 

Bukan kaos metal / yang jauh dari syar'i 

12. 

Celana panjang 

3 

Untuk dalaman sarung (bukan jenis jeans/levis) 

13. 

Kaos dalam 

3 


14. 

Celana dalam 

7 


15. 

Selimut 

1 


16. 

Sarung Bantal 

2 


17. 

Sisir 

1 


18. 

Guning kuku 

1 


19. 

Sepatu sekolah 

1 

Praktis berwarna hitam 

20. 

Kaos kaki 

2 

1 Warna hitam, 1 warna putih 

21. 

Tas Sekolah 

1 

- 

22. 

Buku tulis sekolah 

2 pa 

Ukuran besar (big Boss), dan diberi sampul 

23. 

Perlengkapan alat tulis sekloah 


1 set lengkap (penggaris, busur, jangkar, pensil dll) 

24. 

Kamus bahasa arab 

1 

Al-munawwir (Arab Indonesia dan Indonesia Arab) 

25. 

Kamus bahasa inggris 

1 

John M. Echols (Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris) 

26. 

Sandal 

1 

Untuk main, mandi, Dan wudhu 

27. 

Perlengkapan mandi 

1 

Sabun, sikat gigi, pasta gigi, shampo, dll 

28. 

Handuk 

1 

- 

29. 

Hanger 

1 lus 


30. 

Jaket 

1 


31. 

Spidol permanent (untuk member 
nama pada pakaian / barang) 

1 

Warna hitam; 

Semua pakaian, barang-barang, perlengkapan yang dib 
santri wajib diberi nama sesuai nama masing-masing, agar t 
tertukar dengan santri yang lain (lebih dianjurkan menggunc 
bordir 


1. Tidak diperkenankan membawa laptop, HP, Gadget, alat elektronik, mainan dan sejenisnya, 
termasuk buku novel/ bacaan yang tidak mendidik. 

2. Tidak diperkenankan membawa Fasilitas/perlengkapan yang telah disediakan (Al-qur'an, Kasur, 
Lemari, bantal, kipas angin, loker) 

3. Diperbolehkan membawa obat yang biasa diminum santri yang direkomendasikan oleh dokter 


Contact Person : 


083822728078 : Ustadz lqbal 




